Video vuserial 


software, Anda pun siap untuk membuat video tutorial. Video 

tutorial biasanya merekam kegiatan pada layar komputer 
Anda, sehingga nanti audiens yang melihat tutorial Anda bisa 
mengerti bagaimana melakukan sesuatu menggunakan software 
tertentu. 


$ etelah mengenal antarmuka dan persyaratan hardware serta 


Membuat Video Tutorial Pertama Kali 


Membuat video tutorial bertujuan untuk memberikan pemahaman 
kepada audiens agar mengerti bagaimana melakukan atau meng- 
gunakan sesuatu (how to). Dengan menggunakan Camtasia 
proses perekaman ini lebih mudah, tapi Anda harus mengatur 
atribut perekaman terlebih dahulu sebelum bisa melakukan 
semuanya. 


Membuat video tutorial bukanlah perkara yang mudah. Ketika 
Anda membuat video tutorial, Anda akan dihadapkan dengan 
banyak pertanyaan, misalnya bagaimana memilih mikrofon yang 


5 


bagus, bagaimana ukuran layar yang dipilih, tool perekam yang 
dipakai, ukuran file yang dihasilkan, apakah menggunakan suara 
atau caption, dan di mana akan membuat rekaman? 


Anda bisa membuat video tutorial dengan berbagai macam 
metode, tidak ada metode resmi untuk membuat video tutorial 
karena situasi dan audien sangat bervariasi. Misalnya jika Anda 
membuat e-learning untuk konsumen global, tentu berbeda 
dengan membuat video demo untuk perusahaan kecil. 


Berikut ini beberapa proses umum dalam pembuatan video 
tutorial: 


1. Salinlah topik yang akan dibahas ke dokumen Word. Dan 
kemudian ubahlah menjadi naskah yang akan Anda baca. 
Ada yang mencoba untuk merekam spontan, tapi umumnya 
kalau perekaman spontan, akan sering restart sehingga bisa 
membuat Anda frustasi. Tapi ketika menggunakan naskah, 
jangan terlihat seperti Anda sedang membaca. Idealnya, 
Anda memulai dengan paragraf konseptual yang diilustra- 
sikan ke dalam video menggunakan diagram. Semakin ditu- 
lis, Anda akan memperoleh workflow visual dari proses. 

















d9" ON Document Microsoft Word MN if 
Pre | Home Insert Page Layout References Mailings Review View & 
2 Y Galibri (Body) "12 - A AM PT 
Blizlu -aex k35) Ay Aa 
- | Ouick Change iting 
-- Ar Aa" | AA TIKI T | siyes- Styles 
Font Styles 
Navigation Tx & 
earch Document »- | 
Ea Sai 
— Panduan Perekaman 
keouan peekanh 1. Menjelaskan fitur-fitur Software 
2 Mendemokan Open File 
3. Mendemokan Create file 
4. Mendemokan Save File 
- 
z 
o 
2 
4 Wi » 
Page:tof1 | Words:18 | Indonesian | P7) | leaR 3S 120 (— L) ( 
| 2— ———— — 























Gambar 2.1 Menuliskan garis-garis besar dari program 


Cari tempat yang sepi, misalnya kamar untuk rapat di mana 
tidak ada gangguan suara untuk melakukan perekaman. 
Matikan alat-alat yang menimbulkan suara, seperti detik jam, 
kulkas, AC, dan sebagainya yang bisa mengganggu akustik 
dari perekaman. 


Hubungkan mikrofon Anda ke laptop atau PC. Pastikan mik 
bisa merekam dengan baik, usahakan tidak menggunakan 
mik bawaan dari laptop karena kualitasnya kebanyakan 
kurang baik. 


Siapkan software perekaman, misalnya Camtasia Studio ini. 
Camtasia studio memungkinkan perekaman secara full 
motion, di mana fungsi ini tidak dimiliki oleh software seperti 
Captiva. Bagaimana resolusinya, ukuran layar 640x480 
adalah ukuran yang standar, kalau layar audiens lebih besar, 
Anda bisa memperluas hingga 1000 x 750. 


Letakkan naskah yang sudah disusun sebelumnya di sebelah 
kanan layar komputer Anda. Kemudian Anda tinggal mengu- 
capkan naskah Anda sambil menggerakkan mouse di aplikasi 
yang didemonstrasikan. Ini merupakan bagian yang paling 
susah. Gunakan tombol Pause dan Resume (di Camtasia ini 
adalah F9). Saat pause ini, usahakan untuk tarik nafas dan 
kosongkan tenggorokan Anda. 


Ketika membaca, usahakan jangan seperti menelan sesuatu, 
menjilat bibir, bernafas dengan kencang lewat hidung, serta 
lainnya yang membuat suara menjadi tidak jelas. Jangan pula 
batuk, menguap, mengeja dengan salah. Kalau ada yang 
salah, ulangi lagi dari nol. 


Ketika sudah selesai melakukan beberapa perekaman, 
kembali ke komputer Anda dan lakukan editing perekaman 
itu. Jika naskah Anda punya intro konseptual, maka Anda 
bisa menambahkan diagram dengan membuat menggunakan 
Adobe Photoshop. Diagram biasanya digunakan untuk me- 
nunjukkan workflow, proses, atau konsep lainnya. Dengan 
menggunakan diagram visual, audiens akan lebih memahami 
demo dan mengenalkan user dengan apa yang Anda inginkan 
secara lebih detail. 


8. Ketika mengedit rekaman, Anda mungkin perlu mengedit 
audio atau videonya secara terpisah. Di Camtasia Studio, 
Anda bisa memilih video kemudian klik File » Produce 
Selections. Maka akan terbuat file MP3 dengan kualitas 
maksimal, nanti file MP3 ini bisa diedit sendiri. 


9. Kalau mem-publish, usahakan kualitas JPEG tidak terlalu 
turun, biasanya sekitar 93X dan set frame rate ke sekitar 10, 
gunakan format One Show format karena memungkinkan 
preloader. Kalau mau di-update ke web, usahakan ukuran 
maksimal 15 MB atau kurang karena user-user di belahan 
dunia tidak sama ukuran kecepatan bandwidth internetnya. 


Proses-proses di atas merupakan proses secara singkat. Secara 
keseluruhan, Anda bisa mengikuti garis besarnya, tapi Anda juga 
bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. 


Pengaturan Rekaman 


Sebelum memulai merekam, Anda perlu terlebih dahulu mengatur 
software Camtasia agar siap untuk melakukan perekaman. Di 
tahap pengaturan rekaman ini, Anda dapat mengatur beberapa 
aspek perekaman, seperti penentuan area perekaman video, 
pengaturan hotkey hingga menyimpan dan menghapus rekaman. 


Menentukan Area Perekaman 


Camtasia bisa merekam sebagian area, keseluruhan atau di-lock 
ke aplikasi tertentu. Area perekaman adalah area di desktop Anda 
yang akan direkam. Berikut ini cara menentukan area perekaman 
di Camtasia: 


1. Buka Camtasia kemudian klik pada Record the screen. 





33 Camtasia Studio - Untitled.camproj . - 












File Edit View Play Tools Help 
& Record — screenv K7 Ia - 
Record the Screen 


Record applications, PowerPoint presentations, 
Web sites, audio, cursor movements, and more, 


Record full screen of choose Custom to record a 
spedfic region. 


Click here for more help. 








Gambar 2.2 Klik tombol Record the screen untuk menambahkan 
screen 


2. Muncul tampilan kotak dialog Record seperti berikut. 


Capture Effects Tools Help 





Gambar 2.3 Jendela Record untuk merekam gambar 


3. Untuk merekam keseluruhan layar, klik pada Full screen. 





Gambar 2.4 Full screen untuk merekam layar 


4. Kalau ingin mengubah Full Screen menjadi Custom, Anda 
tinggal menggeser ujung-ujung dari pembatas ini dan mele- 
takkannya sesuai pada posisi yang Anda inginkan. 


Tr a 
Dw mer ar 
Fie Edit Viar wet Modily Format Commands Site Win 





Open a Recent Item Create New 


B pesitonterbetetcamerce ttm 


















































Gambar 2.5 Penentuan lokasi custom dari full screen 


5. Bagian yang terpilih akan berwarna terang, sementara bagian 
yang tidak terpilih akan berwarna gelap. Anda dapat 
mengubah posisi dengan menggeser tanda # di tengah 
kemudian menggeser area perekaman ini sesuai kebutuhan. 





Hrile Edit View Insert Modify Format Commands Site Iibindow Help k 


Dw 


ADOBE" DREAMWEAVER' CS5.5 


Open a Recent Item Top Features (videos) 


- 





"| DesktopitemplateECommerce.html 1) 36 (| cS5.5 Feature Overview 
"8 cart-demoicart.php 5) ColdFusion 








CSS Inspect Mode 
"| cart-demofindex.php 5) PHP 


carticart.php 5) ASP VBScript CSS Enable/Disable 
incimysal.class.php 
RarSD123.576/functions.inc.php 














!| oynamically Related Files 








5) Rar$DI88.576/rmysal.ciass.php Live View Navigation 
3 Open... 




















BrowserLab Integration 
da Dreamweaver Site.. B 


(D Wore... 5 Wore. 





(JJ Getting Started » 
() New Features » 


Adobe@ BrowserLab 
BrowserLab provides an easier, faster 


IC) Resources » 


(BB oreamweaver 


PROPERTIES 





Gambar 2.6 Penggeseran area perekaman dengan mengklik tanda 4 
di bagian tengah 


6. Adapun untuk memilih custom dari awal, klik pada tombol 
Custom di kotak dialog perekaman. Maka di sebelah 
kanannya muncul Dimensions untuk mengatur dimensi area 
perekaman. 


Custom Dimensions 


355TAR 





Gambar 2.7 Pengaturan dimensi dan perekaman 


7. Anda bisa memilih ukuran custom secara preset dengan 
mengklik tombol panah di kanan menu Custom, kemudian 
pilih ukuran Widescreen (layar lebar), Standard, dan area 
yang barusan dipilih. 


at Widescreen (16:9) 
640x360 
Ibs 800x450 
LI 1024x576 
1280x720 
Standard (4:3) 
640x480 
800x600 
1024x7683 
Recent areas 2 
Capture Effects Tools 1366x7683 


tecorded ing 


Lock to application 


Select area to record 
Custom lime s Webcam off Audio on 


—— 





Gambar 2.8 Pemilihan area preset 


8. Kemudian Anda bisa menentukan area perekaman secara 
Custom. 





















PDw m- 0s as vrschar v | Pn Os EA 


Site Window Help 








File Edit View Insert Modify Format  Commands 









|| Untitted4 x 





(Code 





Css sTyues (PARJELEMENISI 


#|Poau  Jcurrent 


AI Rules 


















& Untited-1 
&— (no styles defined) 


, 


IK/1sec Unicode (UTF-8) 
































Gambar 2.9 Penentuan lokasi dengan custom, batas area perekaman 
diberi garis patah-patah 


9. Anda bisa memilih area custom secara manual, caranya klik 
pada tombol panah, dan pilih Select area to record. 


1024x768 D 


Capture Effects Tools Recent areas 
1366x7638 





Lock to application 
Self area to record 





Gambar 2.10 Select area to record 


10. Klik salah satu titik, kemudian drag ke sisi yang lain hingga 
membentuk area kotak. Kalau mau membatalkan, tekan Esc 
pada keyboard Anda. 


Click to select the highlighted area 
Click and drag to select a region. Press ESC to cancel 





Av Gv Av | cesicner - | (Ss CS csuve (—l 


Edit View Insert Modify Format Commands Site Window Help 








CSS STvLEs 
#lPoat  |current 
AI Rules 


El Untited-1 
— (no styles defined) 














1IK/ 1sec Unicode (UTF-8) 





PR S5 





Page Properties... 


BUSINESS CATALYST 
FILES 750x50: 

















Gambar 2.11 Penentuan area seleksi secara manual 


Pengaturan Nudio dan Video 


Setelah area perekaman Anda tentukan, Anda perlu juga 
mengatur audio dan video. Perekaman audio dan video ini 
diperlukan jika Anda ingin memasukkan suara dari mikrofon atau 
webcam ke dalam perekaman. Langkah-langkah pengaturan 
audio dan video ini seperti berikut: 


1. Standarnya pertama kali webcam adalah Off. Klik pada 
tombol kanan di ikon Webcam ini kemudian klik Options 
untuk membuka jendela options. Kotak dialog Options ini 
mengatur opsi semuanya, baik audio ataupun video. 


Capture Effects Tools Help 


PC Camera 


Reallusion Virtual Camera 





Google Camera Adapter 0 
Google Camera Adapter1 


Options... 


Webcam help 


Gambar 2.12 Menu dari kanan Webcam untuk membuka Options 


Muncul tab Inputs dari kotak dialog Tool Options. 


Atur frame rate dari perekaman di Screen capture frame rate. 
Semakin banyak frame rate, gambar semakin halus, nilai 
ideal adalah 15 fps (frame per second). 


| 5 Tools Options  .. (erie) | 
























































| General | Inputs L Hotkeys Program | K 

Video | 
Screen capture frame rate: 1 Video settings... LN | 

| 
TM Audio Device) - | | 

Audio settings... 

(WI Record system audio | 

Webcam | 
Webcam device: | soogle Camera Adapter 0 - | | 

Device properties... 
Webcam not 
available 
OK | | Cancel | | Help 




















Gambar 2.13 Pengaturan frame rate di tab Inputs pada jendela 
Tool Options 


Untuk mengatur teknologi kompresi video yang dipakai, klik 


pada tombol Video settings. 


Anda dapat memilih codec untuk 
menerapkan. 


kompresi. Klik OK untuk 





93 Video Compression Setup 


(ewean 





Compressor: 








Compression guality: 
€ la 


(VJ Key frame every frames 


Data rate 


30 
1 


KB/Sec 





(Techsmitin Screen Capture Codec Is - | 











Gambar 2.14 Pemilihan codec yang dipakai untuk kompresi 


6. Di antara compressor yang ada, antara lain: 


MS Videol. 
Intel IYUV Codec. 
Cinepack Codec by radius. 


Techsmith screen capture codec. 


Full frames (uncompressed). 


7. Klik Configure jika mau konfigurasi lebih detail, misalnya 


untuk Techsmith screen capture 
mengatur kontrol kompresi. 


codec/TSCC, Anda bisa 





Configure TSCC 8 IS 
TechSmith Screen Capture Codec y3.0.0 OK 
Ci Copyright & 1999-2010 TechSmith Corporation. mera 
ALL RIGHTS RESERVED. Cancel 
Compression control 
Faster compression Better compression Default 
4 S About 











Gambar 2.15 Pengaturan kontrol kompresi 


8. Di Audio, Anda bisa memilih peranti mikrofon di Audio 
device. 


Audio 





Audio device: (Microphone (High Definition Audio Device) -) 
Ni 
b— 9 


(MI Record system audio 














Gambar 2.16 Pemilihan peranti mikrofon di Audio device 


9. Klik Audio settings untuk memilih setting audio. 


10. Anda dapat memilih memilih format audio di combobox 
Format, dan memilih atributnya di combo box Attributes. 





Name: 


(untitled) - Save As... Her 


Format: Na x 
Attributes: 22,050 kHz: 16 Bit: Mono 43kb/sec 


Cwe | 10 | 








Gambar 2.17 Pemilihan format audio 


11. Untuk webcam, Anda dapat memilih peranti web cam yang 
akan digunakan pada combo box Webcam device. 




















Webcam 
Webcam device: Adapte 
Reallusion Virtual Ce ra 
Google Camera Adapter 0 
Google Camera Adapter 1 | 
Webcam not 
available 
Lx) Le) 


Gambar 2.18 Pemilihan video webcam device 


12. Klik Device Properties untuk melihat properti peranti lebih 
detail. 


13. Anda bisa mengatur atribut seperti Brightness, Contrast, dan 
lainnya di webcam dengan mengatur di tab Video proc amp. 


Properties (me Sma 





Video Proc Amp | Camera Control | 





Auto 

Brightness ——- fo — ig| 

Contrast ——————--———-—,— jo — n 
He  ——————— Ea | 

Saturation  ———r— j2 — Ia 
Sharpnes ——— fs n | 

Gamma ———— |o aj 

White Balance ————— (sooo Ing 

Backight Com ————————— ky a 

SA ag 

CG Pa Piatn) feonz | 
In r, 
Default 











Gambar 2.19 Pengaturan properti warna dari webcam 


14. Anda bisa mengatur kontrol kamera di CAMERA CONTROL, 
seperti Zoom, Focus dan sebagainya. Tapi ini tergantung 
pada merek webcam Anda. 





Properties (mmm 
Video Proc Amp Camera Control | 
Auto 
fthk3h——— ka r 
5 it 
PU — Cc | 
——se 
aa kn rn 
s—— 
—E Ii C 
r 
Default 
Cancel 














Gambar 2.20 Pengaturan camera control 


15. Klik Format Settings untuk mengatur format stream. Seperti 
format video standar, frame rate, color space, kompresi, 
ukuran output, dan sebagainya. 


Properties (2) 


Stream Format | 


Video Format Compression 


Video Standard: | None 
Frame Rate: | 30.000 aj I Frame Interval: na 
(roooo Ba 
G 1 P Frame Interval: Hd 


Color Space / Compression: 


YUY2 2 


Output Size: Ouality: 
640 x 480 2 











Ca | Ie 











Gambar 2.21 Pengaturan stream format 


16. Jika webcam sudah di-setting dengan benar, Anda bisa 
melihat preview dari webcam di bagian bawah. Tepatnya di 
bagian Webcam. 













































































$5 Tools Options ...—.—-. Ios 

General Inputs Hotkeys Program 
Video 

an rt 
Audio 

Audio device: (Microphone (High Definition Audio Device) - 

—— — Audio settings... 

UV) Record system audio 
Webcam 

Webcam device: (PC Camera pn 

Format settings... 
(oo) (sera) Cete 




















Gambar 2.22 Bagian webcam 


17. Anda dapat mengatur shortcut untuk melakukan beberapa 
fungsi secara cepat, seperti Record dengan klik pada tab 
Hotkeys » Record/Pause, kemudian menentukan tombol 
shortcut di sebelah kanannya. Jika diperlukan berikan tanda 
ceklis pada Ctrl # Shift « Alt jika ingin menambahkan 
tombol-tombol tersebut sebagai hotkey. 






































$5 Tools Options |. 
General | Inputs | Hotkeys | Program | 
EA Ctrl Shift Alt | 
cor ause 8 
stop DD :B: 
Marker Description 
ScreenDraw Start or pause the recording. 
Select Region 
Hide Tray Icon 
Restore defaults 








Gambar 2.23 Pengaturan hotkey untuk shortcut 


18. Atur juga shortcut tombol untuk menghentikan perekaman 
dengan mengklik Stop pada list box. 











General | Inputs | Hotkeys Program 














— Ctrl Shift Alt 
Record/Pause | . 


0 





Marker Description 
ScreenDraw Stop the recording. 
Select Region 





Hide Tray Icon | 


| 


Gambar 2.24 Pengaturan shortcut untuk Stop 


19. Anda bisa beri shortcut lain untuk Marker, Screen Draw, 
Select Region dan Hide Tray Icon dengan cara yang sama. 


| General | Inputs | Hotkeys | Program 
Ctrl Shift Alt 


Record/Pause —— 
O 4 4 4 (m - 
Stop 


| Description 
ScreenDfiw Add a marker to the recording. 


Select Region 
Hide Tray Icon 








Restore defaults 


Gambar 2.25 Pemberian shortcut untuk marker 


20. Untuk mengaktifkan webcam, klik pada tanda Webcam off. 


Recorded inputs 


v 


wetskgp noff Audio on 





Gambar 2.26 Klik pada tanda Webcam Off 


21. Maka preview dari webcam terlihat di samping kanan tulisan 
Webcam on. 


Recorded inputs 





Gambar 2.27 Webcam on untuk menghidupkan webcam 


22. Untuk pengaturan audio, Anda bisa memilih input audio 
melalui menu Audio On » Audio yang Anda miliki. Kalau 
tidak memiliki perangkat input audio, klik pada Do not record 
microphone. 






Recorded inputs 


Microphone (High Definition Audio Device) 

Ml &  Line1 (Reallusion Virtual Audio) 

Microphone (High Definition Audio Device) 

Mic 1 (Reallusion Virtual Audio) & 


Do not record microphone 
V Record system audio 
Options... 


Audio help 


Gambar 2.28 Record system audio 


23. Anda bisa menentukan volume input audio dengan meng- 
geser slider volume sebelah kanan. 


1 Ne 


Webcam on Audio on 





Gambar 2.29 Slider volume sebelah kanan untuk menentukan 
volume input audio 


Pengaturan Kursor Mouse 


Namanya video tutorial, tentu peran mouse penting karena dapat 
menunjukkan bagaimana gerakan orang yang direkam. Anda bisa 
mengatur kursor mouse dengan cara sebagai berikut: 


1. Jika ingin tiap kali Anda klik muncul suara mouse click, klik 
pada menu Effects D Use mouse click sounds. 


Capture MERE Tools Help 


Annotation 
v Us mouse click sounds 


Options... 


Full screen Custom 





Gambar 2.30 Menggunakan Mouse click sounds effect 


2. Untuk mengatur efek cursor lebih detail, klik pada Effects D 
Options. 


3. Muncul tab Cursor pada kotak dialog Effects Options. 
Hilangkan ceklis pada Make cursor effects editable in 
camtasia studio. 








G5 Effects Options 

















| Annotation | Sound Cursor 





(WI Make cursor effects editable in Camtasia Studil 


Cursor 








Highlight cursor 




















Highlight mouse dicks 


O Shape: (Rings - ( Color 











Gambar 2.31 Pengaturan cursor effects agar bisa diedit 


4. Anda bisa mengatur bentuk kursor dengan memilih di grup 
Cursor. Klik pada Use custom cursor untuk memilih bentuk 
custom. 


Cursor 


“1 


Use actual cursor 
@ Use custom cursor 
Hand 1 - 


5 Use cursor from file 














Gambar 2.32 Memilih custom cursor 


5. Anda bisa memberikan highlight untuk kursor dengan me- 
milih bentuk di combo box Shape, dan warna kursor di Color. 


Highlight cursor 
Shape: (Rexenoe - (ai Color | 
sa Size: U 
Half Scale Opague 


@ Translucent 


Semi-translucent 


Gambar 2.33 Pemilihan bentuk dan warna cursor 


6. Ketika mouse diklik, Anda bisa memberikan highlight dengan 
melakukan pengaturan pada grup Highlight mouse clicks. Di 
sini Anda bisa memberikan highlight ketika melakukan klik 
kanan maupun klik kiri. 


Highlight mouse dicks 


Ea Shape: | Octagon -) a Color | 


Left Size: Mi 


S& Shape: | Octagon -) tai Color | 
Right Size: MN bs 


Gambar 2.34 Pengaturan shape dan color untuk right 


Memulai Merekam Video Tutorial 


Setelah semua sudah siap, Anda bisa memulai perekaman layar 
komputer untuk membuat video tutorial. Berikut ini langkah- 
langkah merekam video tutorial: 


1. Dari kotak dialog Capture, klik tombol merah besar 
bertuliskan Rec. 


Capture Effects Tools Help 





Gambar 2.35 Tombol Rec untuk menuliskan perekaman video 


2. Area yang tidak terekam otomatis menggelap, sementara 
area yang terekam ditandai dengan area yang terang. 


3. Muncul hitung mundur (count down) yang menjelaskan 
bahwa perekaman akan dimulai. 


Capture Effects Tools Help 














& — 
gs Ar DESIGNER v | (2 | Gasure fo 
Edit View Insert 





















Modify Format Commands Site Window Help 


Kd 
REAMWEAVER' CS5.5 ADOBE BROWSERLAB 


$ CSS STVLES 
ent Item Create New Top Features (videos) 
























































'emplateECommerce.htmi "3 hat 1 ate () cs5.5 Feature Oven) 
Ai 
holcart.php "E) cokdFusion 
- CSS Inspect Mode 
hotindex.php 5 PHP 
php "5 AsP VBScript CSS Enable/Disable 
I.class.php SE) XSLT (Entire page) 
ng Dynamically Related 
576itunctions.inc.php "5 css 
$57e1mysal.ciass.php "TE JavaScript Live View Navigatio fa 
| S Xu : 
pe BrowserLab Integrat Propartias. 
da Dreamweaver Site. B kont 








| (SD More. (DG Wore. 
| 
(| Started » Adobe@ BrowserLab 
RA solution for cross-browser testing. 
(oran Pe 
2 5 FN Cats | Norie “ Bi | 























Gambar 2.36 Contoh area perekaman penulis yang lock ke aplikasi 
Dreamweaver CS5 


4. Ketika sedang merekam, tampilan kotak dialog perekaman 
terlihat seperti berikut. 


Capture Effects Tools Help 


Duration 


0:00:11 S L 


Delete Pause 








Gambar 2.37 Tampilan jendela perekaman ketika sedang merekam 


5. Untuk Pause, Anda bisa menekan tombol shortcut F9. 


Sedangkan untuk mengakhiri perekaman atau Stop Anda 
bisa menekan tombol shortcut F10. 


Capture Effects Tools 








Help x 


Duration 


0:00:33 


Gambar 2.38 Klik pada Stop untuk menghentikan perekaman 


Setelah Anda mengakhiri perekaman, akan muncul kotak 


dialog Preview yang menampilkan preview video hasil 
perekaman. 


P Preview 





m- O0- Ar 


File Edit 


DESIGNER v | D 

















View Insert Modify Format Commands Site Window Help 


W 
REAMWEAVER' CS5.5 


lcent Item 





Teggf eatures (videos) 


tempiateE Commerce-htmi |) css.s Feature Overl -— 
H Ai 


Ieart.php 








CSS Inspect Mode 
Iindex.pnp B3 








php H) csS Enable/Disable 
Lclass.php 


sreitunctions.inc. php 








micaly Related 








576imysal.class.php Live View Navigatio 


js Dreamweaver Ste. 





























Gambar 2.39 Jendela preview bisa digunakan untuk melihat hasil 
perekaman 


7. Ketika merekam, Anda juga bisa memberikan efek Stamp 
atau caption dengan klik Effects »D Annotation » Add 
system stamp atau Add caption. 


Capture Effects Tools Help 


Annotation ps V | Add system stamp 
Cursor b | W | Add caption 


Use mouse click sounds “ 2 





Options... Webcam off Audio on 


Gambar 2.40 Add system stamp dan Caption untuk menambahkan 
caption 


Menyimpan Hasil Rekaman 


Rekaman yang muncul di kotak dialog Preview belumlah ter- 
simpan, Anda perlu menyimpannya terlebih dahulu ke dalam file 
dengan ekstensi .camrec untuk menyimpan file ini. Cara pe- 
nyimpanannya seperti berikut: 


1. Untuk menyimpan dan langsung melakukan pengeditan pada 
hasil rekaman, klik pada tombol Save and Edit. 


La 


Save an ai: 


v 





Gambar 2.41 Penyimpanan langsung dengan klik Save and edit 


2. Muncul kotak dialog Camtasia Recorder seperti Gambar 2.42 
di bawah. 


3. Tuliskan nama file di kolom File name. Tipe file standar 
adalah camrec. 


Cod |» Writer » MyDocuments » Camtasia Studio » - Search Camtasia Studio 2 


Organize v New folder BE. @ 


IX Favorites £| Name Date modified Type 


II Desktop Il Custom Production Presets 7.0 31/05/2011 16:10 File folder 
& Downloads BE dreamweaver-tutorial 25/08/2011 16:51 Camtasia Recordd 
HI RecentPlaces (Al Ej wahana 3-1 31/05/2011 17:27 Camtasia Record 
1 Favorites B8 wahana 3-2 31/05/2011 17:29 Camtasia Recorde | 
BB Videos | Bdwahana3-3 31/05/2011 Camtasia Record 


(Es wahana 3-4 31/05/201117:33 — — Camtasia Record 

G8 Libraries (Es wahana 3-5 31/05/201117:35 — — Camtasia Record 

(Bl Documents (E$ wahana 3-6 31/05/201117:36 —— Camtasia Record 

ad) Music (B3 wahana 4-1 31/05/2011 17:42 Camtasia Recorde 
(BEI Pictures (8 wahana 4-2 31/05/201117:55 — — Camtasia Recorde w 
Bg Videos eh | 











File name: | dreamweaver-tutoriall.camrec 





Save as type: | camtasia Recording Files (“.camrec) 





& Hide Folders 





Gambar 2.42 Tipe file standar adalah camrec 


4. Kemudian akan muncul kotak dialog Editing, Anda dapat 
memasukkan ukuran dimensi editing sesuai kebutuhan. 








What size do you want your video to be? 


Choose the dimension you will use when sharing your 
edited and produced video. 





Dimensions: 





6383 x 480 





Width: 638 











Height: 480 Keep aspect ratio 





La | 








Gambar 2.43 Ukuran dimensi editing 


5. Muncul jendela Camtasia studio. Penjelasan tentang editing 
akan dikupas di bab selanjutnya. 





(3 Camtasia Studio - Untitled.camproj ba. mes 
File Edit View Play Tools Help 
S Record the screen v K7 IB- - 


Camtasia recording file 


: “ al 


capture-2.camrec 











PON Dl 


Pause 


Callouts 


ae 

















Gambar 2.44 Halaman editing di Camtasia studio 


Menghapus Hasil Rekaman 


Anda bisa menghapus hasil rekaman apabila dinilai tidak layak 
untuk digunakan. Untuk menghapus hasil rekaman, dapat dila- 
kukan melalui jendela preview yang muncul setelah Anda 
menghentikan proses perekaman. Berikut langkah-langkahnya: 


1. Dari jendela Preview, klik Delete dengan ikon tong sampah. 





Gambar 2.45 Klik Delete untuk menghapus hasil perekaman 


2. Muncul kotak pesan Are you sure you want to delete this 
recording? Klik Yes untuk menyetujui penghapusan. 





Le. | 





Gambar 2.46 Konfirmasi penghapusan 


kek 


